( guanta 


Cerdas 


“Berinvestasi tidak hanya di dunia, tapi juga akhirat kelak. 

Buku ini mengulas dengan bahasa yang mudah dimengerti 
bagaimana agar kita mapan secara finansial sesuai dengan formula ISLAM.” 
—Shierly Herkesia 
(Branch Manager Mega Capital Sekuritas Indonesia) 


Anatoli Dzikri Al Indragiri 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CERDAS 
UANG ZAMAN 
SEKARANG 


Dunia Gampang, Akhirat Tenang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran 
hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 
i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 


(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 
c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 


(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 


(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CERDAS 
UANG ZAMAN 
SEKARANG 


Dunia Gampang, Akhirat Tenang 


ANATOLI DZIKRI AL INDRAGIRI 


Penerbit PT Elex Media Komputindo 


P, 
«Yo KompaS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CERDAS UANG ZAMAN SEKARANG 
Dunia Gampang, Akhirat Tenang 


Ditulis oleh Anatoli Dzikri Al Indragiri 
@2018 Anatoli Dzikri Al Indragiri 


Hak Cipta dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex Media Komputindo 
Kelompok Gramedia 
Anggota IKAPI, Jakarta 


Z18101517 


ISBN: 978-602-04-8393-1 
E-ISBN: 978-602-04-9229-2 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, 
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggungjawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kupersembahkan untuk 
Alm. Ibuku, 
Maimun (2 Mei 1955-30 Maret 1997) 
Alm. Ayahku 
Bahdar Husin (11 Juni 195-7 Juni 2018) 
Adikku Andri dan Rina 
Doaku menyertai kalian. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Sebuah buku panduan pengelolaan keuangan yang sa- 
ngat komprehensif mencakup hampir semua masalah 
keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini wajib 
dimiliki oleh setiap muslim yang ingin berhasil dalam 
mengelola keuangannya. 


Ratih Purbasari, S.Sos., MSM 
(Dosen Administrasi Bisnis FISIP Universitas 
Padjadjaran) 


“Berinvestasi tidak hanya di dunia, tapi juga berinves- 
tasi buat akhirat kelak. Buku ini mengulas degan bahasa 
yang mudah dimengerti bagaimana supaya kita mapan 
secara finansial sesuai dengan formula ISLAM? 


Shierly Herkesia 
(Branch Manager Mega Capital Sekuritas Indonesia) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Buku Cerdas Uang Zaman Sekarang disampaikan de- 
ngan bahasa sederhana yang mudah dipahami, logis, 
dan aktual. Mengingatkan akan pentingnya fungsi pe- 
ngelolaan keuangan yang baik dan disiplin. Membaca 
dan mengaplikasikan isi buku ini akan menjadi magnet 
pelindung hati, pembalut emosi dan pengarah untuk 
kita menggapai rezeki yang berdaya guna baik untuk 
dunia maupun akhirat: 


Sudirman Rafig 
(Asisten Manajer Bisnis Mikro Bank BUMN) 


“Buku perencanaan keuangan pribadi yang disajikan 
dengan cara yang unik, sistematik dengan istilah yang 
cantik, membuat buku ini menjadi sangat menarik. 
Hadiah untuk Anda yang cerdik. 


Riska Yanti 
(Perawat RS Prima Pekanbaru) 


“Buku perencanaan keuangan yang sarat inspirasi dan 
motivasi serta mudah dimengerti yang banyak mem- 
berikan kiat-kiat masa depan penuh misteri. 


lim Nur Aminah 
(Pegawai Pemda Kabupaten Bandung) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“Memaparkan perencanaan keuangan pribadi dengan 
bahasa yang lugas, tegas, dan cerdas: 


Fenny Marselia 
(Sekretaris Komunitas Berbagi dan Berinvestasi) 


“Buku yang menjelaskan tidak hanya soal keuangan 
pribadi yang berhubungan dengan kehidupan sekarang 
(dunia) tapi juga untuk bekal masa depan (akhirat). Buku 
yang mesti menjadi koleksi pribadi untuk hidup lebih 
berarti.” 


Alisya Miranda 
(Mahasiswa Universitas Riau) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


uja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Allah Swt., yang telah melimpahkan segala 

rahmat dan senantiasa mencurahkan nikmat- 
Nya kepada penulis sehingga atas kehendak dan izin- 
Nya, penulis mampu menyelesaikan buku Cerdas Uang 
Zaman Sekarang ini. Tidak lupa shalawat serta salam 
senantiasa tercurah untuk junjungan dan teladan kita 
Nabi Muhammad saw., keluarga dan para sahabat. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada nenek, 
paman, dan tante yang senantiasa memberikan do- 
rongan kepada penulis untuk terus maju dan berkar- 
ya. Tidak lupa kepada Ibu Ratih Purbasari, Bapak 
Sudirman, Ibu Shierly Herkesia, Ibu Riska Yanti, Ibu lim 
Nur Aminah, Fenny Marselia, dan Alisya Miranda yang 
sudah memberikan komentar terhadap buku ini. 


Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk Irma, 
Elis, dan Teh Mira yang sudah membantu mengetik dan 
mengedit naskah buku ini, juga Fauzi dan Dana serta 
pihak lainnya yang sudah memberikan masukan dan 
motivasi kepada penulis. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terakhir dan tidak kalah pentingnya, penulis meng- 
ucapkan terima kasih kepada PT Elex Media Kompu- 
tindo terutama Mbak Luky dan Ibu Ima yang sudah 
memberikan kesempatan sehingga buku ini bisa terbit. 


Sebagai manusia biasa, bukan siapa-siapa dan bukan 
apa-apa, penulis menyadari buku ini tidak terlepas dari 
kekurangan, karena itu penulis sangat berterima kasih 
atas masukan terhadap buku ini. 


Besar harapan penulis, pembaca dapat memetik man- 
faat dari isi buku ini. Salam sukses dari sesama pem- 
belajar kehidupan. 


Bandung,18 Mei 2018 


Anatoli Dzikri Al Indragiri 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar .......o..oooocooococoooooooooooo Xi 
Bagian I Sumber Penghasilan ............o...ooo 1 
Hakikat Hatta 
Cara Memperoleh dan Membelanjakan 
MAA makanan 9 
Anjuran Bekerja Mencari Harta ....oo.co.oo.ccooo 16 
Harta adalah UIan etek 22 
Kaya dan MISKin “eee.ooooooocoocoocococoooo 27 
REZEKI sin snsynabsmm 30 
Jemput Rezeki dengan Ulet ...o.oo.rco.ccoooooooooo 35 
Gaya Hidup w.aossinsonsrnsernseksstnsirsasndinnasn sana ninanan sunan ensanstn 37 
BAB II Alokasi Penghasilan .............o...ooooooo 43 
Model Mengelola Keuangan ..e..ooocooocooooooo 45 
Formula ISLAM esensi 21 
BAB III Kehidupan Sekarang (Dunia) ....................... 59 
Dunia Sementara Waktu ..oo.ocooooooo.ooooooooooo 61 
Dana Daritat aoi mmnjakiaa 63 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Untuk Orangtua “me.ooccoocoooocooocoooooooooo 69 


Kaniti Lebaran Kwan 18 
NIVESTASI see smiind Insan 18 
Ang ara PENSIUN ak naa 90 
SiMpaNaN “eo.oooococoococooocomoooooooo- 100 
Elemen Biaya Rumah Tangga .er.oooooooccoocoo.Woo 103 
Mencari NIM klan kanaka mkkkansa 110 
Pleno ata amukabias 116 
AD aa EN NN AA TE NE PETA ATA TA 119 
Taat Pajak nam enun umah 124 
Artak Sekolah momongan 1279 
aa NA APP PAN 134 
Aksesori dan Perawatan “..o.cooooocoooooooooooooo 141 
Warisan dan Wasiat ..oo.coooooooooooooooooooooooooo 145 
ASIAN sek ana asa bni 154 
Adi El EPA NA AA AAN AAN KENA 163 
Tempat Tinggal ...ooo.mo.cooomoowomoooooo.moo.me.we 166 
UAN ee neo bu An biak 172 
BAB IV Bekal Masa Depan (Akhirat) ....................... 185 
UK Samakan dambani aka 187 
ran an nan kanal bamn 189 
Karan la musaanekaada 192 
Ne aa PA NA AN APA PPA TEMAN 196 
Rajin Sedekah ...oo.coo.cooocooooooooooco.omooooo 199 
PAN ON Az | €- | MANA AAAAA AAA 202 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MAKE aan ea an mnta nana aan 213 
BAB V HaSIl “.e.....oooo.oooooooonoenneeneen nee ene ente 215 
Kaya Finansial, Intelektual, dan Spiritual ......... 217 
BAB Yi Na ka baka 221 
RIdA Alah han ibn enam 223 
Daftar Pustaka ..............o.ooooocooooooooooooooooo 227 
Profil Penulis ................ooooocoocooooooocooooooooooo 229 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SUMBER & 
PENGHASILAN: 


: 
| 


...c-«o 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


HAKIKAT HARTA 


ata harta, sudah tidak asing lagi bagi telinga 

penduduk Indonesia. Ada yang mengartikan 

harta sebagai barang yang terlihat seperti 
mobil, rumah, tanah, motor, emas atau deposito di 
bank. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), harta adalah barang (uang dan 
sebagainya) yang menjadi kekayaan: barang milik 
seseorang. 


Abu Hurairah ra., mengatakan, Baginda Rasulullah 
Muhammad saw., bersabda, “Seorang hamba berkata: 
'hartaku, hartaku: Padahal hartanya yang sesungguh- 
nya hanya tiga macam: 

- Apayang dimakan lalu habis, 

- Apayang dipakai lalu lusuh (rusak), dan 

- Apa yang disedekahkan lalu tersimpan (untuk 


akhirat). 


Selain ketiga macam itu lenyap atau ditinggalkan (di- 
wariskan) bagi orang lain. (HR. Muslim) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa ditegaskan 
bahwa semua harta baik berupa rumah, mobil, kebun, 
tanah, tabungan, emas, dan berlian pada hakikatnya 
bukanlah milik kita, itu hanya titipan dari Allah yang 
harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan 
tuntunan agama. Apa yang kita makan dan minum, akan 
habis menjadi daging dan kotoran. Mau makanan dan 
minuman yang kita santap di restoran mahal maupun 
dari warung tegal, semuanya sama hanya enak sampai 
di tenggorokan dan sama-sama berakhir menjadi se- 
onggok kotoran ketika buang air. Apa yang kita pakai 
atau digunakan seperti mobil, rumah, dan ponsel akan 
rusak, lapuk, atau hilang. Tetapi apa yang disedekahkan 
itulah yang abadi, akan dipanen di akhirat kelak. 


Di luar itu semua, hanya akan menjadi harta warisan 
yang bisa bermanfaat bagi ahli waris, bisa juga jadi ba- 
han pertikaian. Semua itu bergantung pada kadar iman 
masing-masing ahli waris. Sudah banyak kita mende- 
ngar cerita bagaimana orang kaya yang meninggalkan 
warisan dalam jumlah besar, tapi para ahli waris ber- 
tikai bahkan ada yang sampai memutuskan hubungan 
silaturahmi. Harta yang kita sedekahkan itulah harta 
kita yang sebenarnya. 


Ada ungkapan, “Buat apa kerja keras siang malam 
banting tulang cari harta, percuma tidak akan di 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


bawah mati juga” Ungkapan ini tidak salah, memang 
harta berupa rumah, mobil, tabungan di bank, emas, 
dan lain-lain tidak akan kita bawa saat meninggalkan 
dunia. Tapi sebaliknya, harta yang dititipi Allah kepada 
kita bisa dibawa mati dengan cara dititipkan untuk 
pembangunan masjid, menyantuni fakir miskin dan 
anak yatim, pembangunan sekolah, dan buat saudara 
serta karyawan yang rajin ibadah. Semua harta yang 
kita titipi ini, insya Allah akan kita ambil kembali dalam 
bentuk pahala di akhirat kelak. 


Mulai sekarang, sebaiknya kita jangan membawa sen- 
diri harta yang dititipi Allah kepada kita. Mintalah 
tolong kepada anak yatim, fakir miskin dan orang- 
orang yang berjalan di jalan-Nya untuk ikut memba- 
wanya, karena anak dan keluarga tercinta kita hanya 
memberikan kain kafan putih untuk membungkus jasad 
ketika kelak kita meninggal dunia. 


Kesalahan terbesar yang membuat orang tidak mau 
berinfak karena menganggap harta yang di tangannya 
adalah miliknya. Dia lupa bahwa harta itu hanya titipan 
dari Allah untuk sementara waktu. Dalam kitab suci 
Allah berfirman, “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang 
ada di langit dan apayang ada di bumi. (OS. Al-Bagarah: 
284) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Harta Harus Halal 


Kata halal, dari segi hukum berarti sesuatu yang bukan 
haram. Sedangkan haram merupakan perbuatan yang 
mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Hukum Islam 
memperkenalkan lima macam hukum yaitu, wajib, su- 
nah, mubah, makruh, dan haram. Empat yang pertama 
masuk kelompok halal (termasuk yang makruh, dalam 
arti yang dianjurkan untuk ditinggalkan). Mari kita ingat 
lagi, 


Wajib adalah sesuatu yang diberi pahala kalau di- 
kerjakan dan disiksa jika meninggalkan. 


Sunah adalah sesuatu yang diberi pahala kalau di- 
kerjakan, namun tak berdosa jika ditinggalkan. 


Mubah adalah sesuatu yang tidak diberi pahala kalau 
dikerjakan, namun juga tidak akan berdosa kalau 
ditinggalkan. 


Makruh adalah sesuatu yang tidak berdosa kalau di- 
kerjakan, tetapi mendapat pahala kalau ditinggalkan. 


Haram adalah sesuatu yang berdosa kalau dikerjakan 
dan mendapat pahala jika ditinggalkan. 


Kata halal dalam Al-Our'an kebanyakan bergandengan 
dengan kata thayyib (baik). Dengan demikian, dalam 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


melakukan aktivitas tidak hanya sekadar halal, tapi 
juga harus thayyib (baik). Jika dikembalikan pada em- 
pat jenis halal yang diperkenalkan oleh hukum Islam, 
maka yang makruh tidak termasuk dalam kategori 
halalan thayyiban (halal dan baik). 


Dalam Ensiklopedia PRO LM disebutkan, Al-Our'an 
menyatakan secara tegas cinta Allah Swt., (/nnallaha 
Yuhib) sebanyak 18 kali, yang dapat dirinci sebagai 
berikut: 


1. Masing-masing sekali untuk At-Tawabin 
(orang yang bertobat), Ash-Shabirin (orang 
yang sabar), dan Shayyan Wahida (orang yang 
berada dalam satu barisan/kesatuan). 


2. Masing-masing dua kali terhadap Al-Muta- 
wakkilin (orang yang berserah diri kepada 
Allah Swt.) dan Al-Mutathahirin (orang yang 
menyucikan diri). 


3. Masing-masing tiga kali terhadap Al-Muttagin 
(orang yang bertakwa) dan Al-Musgsithin 
(orang yang berlaku adil). 


4. Lima kali terhadap Al-Muhsinin. 


Kesan yang ditimbulkan oleh angka-angka itu paling 
tidak mengisyaratkan bahwa sikap yang paling di- 
senangi oleh Allah Swt., adalah Al-Muhsinin (orang- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


